


SUARA AIR MENETES 
DI SUATU TEMPAT. 








APA AKU LUPA MENUTUP KERAN? 





APA PIPANYA KENDOR? 


APA SEBAIKNYA KUPERIKSA SAJA? 


APA AKU HARUS BANGUN, MENGGERAKKAN BADAN, 
BERJALAN KE SANA DAN MEMERIKSANYA? 








AKU TERLALU CAPEK DAN LEMAS 
UNTUK MELAKUKANNYA. 








KARENA MAHKLUK-MAHKLUK DI SEKITARKU INI 


MEREKA NGGAK PERNAH MEMBIARKANKU 
ISTIRAHAT SEMENIT PUN. 





FRIDAY 


FORBIDDEN TALES 











SEKARANG SEDANG MUSIM DINGIN 
ATAU MUSIM PANAS, YA? 





SEKARANG HARI APA? 
TANGGAL BERAPA? 





AKU NGGAK INGAT. NGGAK TAHU. 








MERAYAP 


/ | 
У | ს MERAVAP 





KENAPA MAHKLUK-MAHKLUK INI 
MENYIKSAKU SEPERTI INI? 





AKU CUMA MAU ISTIRAHAT, 


AKU CUMA BUTUH TIDUR YANG CUKUP, 





аш 4 


NGGAK PERNAH MELAKUKAN KEJAHATAN 
DALAM HIDUPKU HINGGA PANTAS MENDAPAT 
HUKUMAN SEMACAM INI. 

















KENAPA... 
AKU BERAKHIR SEPERTI INI? 


KUPIKIR, AKU SUDAH MENJALANI KEHIDUPAN 
YANG LAYAK DAN JUJUR. 


AKU BEKERJA KERAS UNTUK 
MENGHIDUPI KELUARGAKU 





AKU SELALU MEMPERLAKUKAN 
KARYAWANKU DENGAN BAIK 


AKU JUGA NGGAK PERNAH MELUPAKAN, 
ORANG-ORANG YANG MEMBUTUHKAN, 





BAHKAN SEKARANG, 
ANAK-ANAKKU MENGIRIMIKU SURAT 
UCAPAN TERIMA KASIH SETIAP ТАНУМ 





КЕМАРА... 


KENAPA MEREKA... 





MENGHUKUMKU SEPERTI INI? 





MESKIPUN AKU INGIN BERTERIAK MENGUSIR MEREKA, 
ATAU MENYURUH MEREKA UNTUK MENINGGALKANKU 





PADA SUATU TITIK. 


SUARA TETESAN AIR ITU 





BERHENTI. 


AKU PUN MULAI... 























N VUUHHHH- am. 





TOLONG! TOLONG! 





LEPASKAN AKU SEKARANG, 





TOLONG IZINKANLAH AKU 





BERISTIRAHAT, TENANG, DAN DAMAI, 





BEBASKAN AKU DARI SIKSAAN TAK BERAKHIR INI. 


ENTAH INI MIMPI ATAU NYATA... 


KUMOHON... 









SAYANG... 
BUKANKAH INI 

WAKTUNYA KAU 
MELEPASNKANYA? 






SUDAH BERBULAN-BULAN 
TIDAK ADA PERKEMBANGAN, 


DAN KATANYA TIDAK ADA HARAPAN 
BAGINYA UNTUK BISA SADAR 
KEMBALI... 














L KENAPA KAU TEGA ) 


MENGATAKAN ITU? 





SAYANG...AKU NGGAK 
BERMAKSUD SEPERTI 
ITU... 





AYAHKU BEKERJA 
BEGITU KERAS UNTUK BISA 
MEMBESARKAN КІТА, DIA 
SUDAH BANYAK BERKORBAN 
UNTUK КІТА... 








KENAPA KAU TEGA 
MENGATAKAN ITU? a ў (е 
MENTANG-MENTANG 5 

4 DIA BUKAN AVAH | = 

=y KANDUNGMUH > L 








N 





BAIKLAH... 
LAKUKAN SAJA YANG 
KAU MAU... 





AYAH YANG MALANG... 
KASIHAN AYAH... 





TIDAK, AKU TIDAK RELA 4 
MELEPASKANNYA SEPERTI IMII 
BAGAIMANA AKU BISA HIDUP ዌ 

TANPANYA!? 








/“ E = 
4 ГГ ТУ” инниннн avar... У 


A 7 = Ñ 5 AYAH...UUHH.. 











CUKUP, TOLONG 


HENTIKAN INI SEKARANG JUGA 


TOLONG 


BIARKAN AKU 


TIDUR. 


BERSA 


KOMIK INI DIDUKUNG DAN DITERBITKAN 
OLEH DIVISI KREATIF MANAJEMEN KOMIK KOREA 


7 
TOON 


LINE Webtoon 





WeB Baca komik di LINE WEBTOON 
TOON untuk mendukung komikusnya! 
www.webtoons.com 


